


| = EB36 


CERITA DAN GAMBAR 


YUTAPOOM TINGSURISIMRIT 








HATI-HATI 
YA, KAK 
KATSE'. 


AKU 
VAKIN INI 
MOBIL PARA 
PENCULIK ITU! 
BERARTI 
MEREKA ADA 
DI SINI... 














//A NAN 


HLIAH?! 
APA YANG 
TERJADI?! 








KENAPA 
KAK?! 


| NEGERI 
| BANGET!! 


MAYAT INI 
TAK LAGI 
PLINYA 
KEPALA! 








Hy SEMOGA 








A 





DIA MASIH 
BERNAPAS, TAPI 
UNTUK AMANNYA, 
AKU HARUS BAWA DIA 
KE RUMAH SAKIT UNTUK 
DIPERIKSA. PETTY, 
HUBUNGI APARAT 
JEPANG UNTUK 
DATANG KE 
TKP INI. 





TAPI, 
SEBETULNYA 
APA YANG 
TERJADI? 





EH? DI SINI 
ADA KAMERA? 





AKU AKAN 
COBA LIHAT 
PEKAMAN 
KAMERA ITU, 
UNTUK TAHU 
LEBIH JELAS 
KEJADIANNYA. 


Bangkok - Thailand 





BERGERAK 


SANA 
SEKALI!! 


BERITA 
HANGAT HARI INI, 
PIHAK YANG 
BERWAJIB TELAH 
| MENEMUKAN 
| SEORANG TEROUGA 
| YANG BERKAITAN 
| DENGAN KASUS | 
| PEMBUNUHAN 
| DI KANTOR 


u POLISI, 


PADA HARI 
PEMBANTAIAN 
ITU TERJADI, 
ADA SEORANG 
PEREMPLIAN 
| YANG DIANTAR | 
[KE RUMAH SAKIT Al 
| NAMUN TIBA-TIBA | 
| MELARIKAN DIRI J 





G SANA. | 


SETELAH 
DIPERIKSA OLEH 
PETUGAS, TAMPAK 
KAMERA PENGAWAS 
DI RUANG INAP TELAH 
DIRUSAK OLEH 
PEREMPUAN ITU, 
DAN JEJAK 
YANG TERTINGGAL 
Ol TEMBOK SAMA 
DENGAN JEJAK 
YANG TERTINGGAL 
DI KANTOR 
POLISI, 





PEREMPUAN 
BERDARAH MW 
KOREA INI | 

| BERNAMA HEYON, | 
DENGAN PUPA | 
SEPERTI PADA | 
TAMPILAN DI 
MONITOR. 





NAMANIA 
TERCATAT \ 
/ SEBAGAI ORANG | 
YANG BERBAHAYA, 
| DAN PETUGAS 
KINI TENGAH 
BERUPAYA 


UNTUK ME- |» 
| NANSKAPNYA. / 



































KAMI 
MENGINGATKAN 
PEMIRSA SEKALIAN 
UNTUK BERHATI-HATI, 
KARENA KAMI BELUM 
MENGETAHUI SENJATA 
YANG DIĠUNAKANNVA. 
YANG PASTI IA MAMPU 
MEMBUNUH BANYAK 
ORANG SEKALIGUS. 


wail A Annas kaheti Kaha 


PEREMPUAN INI, 
HARAP SEGERA 


MENGHUBUNGI 
IHAK BERWAJIB. 


DIKABARKAN, 
PEREMPUAN INI 
MELARIKAN DIRI 

DENGAN MAMAKAI 
BAJU RUMAH SAKIT. 
| KAMI SANGAT 
MENEHARAPKAN 
KERJASAMA 
PEMIRSA 
SEKALIAN. 


| MIN, 
) BAJUKU 
/ YANG LAGI 
DIJEMUR, 





KAMI AKAN 
TERUS ME- 
7 NGABARKAN 
PERKEMBANGAN 


| BERITA INI PADA 
| ANDA. SORPHUT 
| KHONDEAM, 

| MELAPORKAN. _ 


\ 











POLISI | 
BERKELILING 
MENCARIKU 


SAAT INI 
AKAN JAUH 
LEBIH SULIT 

UNTUK AMBIL 
KAMERAKU 
DI KANTOR 

POLISI, 
SEPERTINYA 

KINI AKU 

HARUS MINTA 
BANTUANMU... 








ADA DI MANA KALI 
SEKARANE...? 


Bersambung 





